WikipediA 


Bahasa Piemonte 


Bahasa Piemonte adalah bahasa yang dituturkan oleh 
etnik Piemonte-Torino, yang terletak di utara Italia. 
Jumlah penutur bahasa ini sekitar 2 juta jiwa. Bahasa ini 
merupakan cabang tersendiri dari rumpun Bahasa Indo- 
Eropa, dengan memiliki 5 bahasa kerabat lain seperti 
Bahasa Italik, Bahasa Roman, Bahasa Italo-Barat, Bahasa 
Gallo-Roman, dan Bahasa Gallo-Italik. Bahasa Piemonte 
menjadi bahasa resmi di Piemonte, yakni sebuah 
kawasan/daerah di Italia bagian utara. 


Rujukan 


1. A Piedmontese (https://www.ethnologue.com/lan 

guage/pms) on Ethnologue (19th ed., 2016) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Piemontese". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Bahasa Piemonte 


piemonteis 

Dituturkan di Italia 

Wilayah Italia Barat Laut: 

Piemon 
Liguria 
Lombardia 

Penutur 700.000 (2012)111 

bahasa 


Rumpun 

bahasa 


Indo-Eropa 

■ Italik 


■ Roman 
■ Barat 

- Gallo-Roman 
■ Gallo-Italik 


■ Bahasa Piemonte 


Status resmi 

Diakui | | Italia 

sebagai 

bahasa ■ H Piemonte 

minoritas di 


Kode bahasa 


ISO 639-3 
Glottolog 


Linguasfer 


pms 

pieml238 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/piem 
1238) 

51-AAA-of 































Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Piemonte 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Piemonte&oldid=16999791" 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Mei 2020, pukul 03.03. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
















